membudidayakan 


teripang 


Mengenal teripang 

Panduan pembesaran di tambak, kurungan, 
dan keramba jaring apung 

Pengolahan pascapanen 

Manfaat dan prospek bisnis 


M. Ghufran H. Kordi K. 


Cara Gampang 
Membudidayakan 


TERIPANG 


M. GHUFRAN H. KORDI K. 


x 


Lily Publisher 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cara Gampang Membudidayakan Teripang 
Oleh: M. Ghufran H. Kordi K 


Hak Cipta O 2010 pada Penulis 


Editor : FI. Sigit Suyantoro 
Setting : Alek 

Desain Cover : Bowo 

Korektor : Marsi / Aktor 


Hak Cipta dilindungi undang-undang. 
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam 


bentuk 


apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam 


atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis. 


Diterbitkan oleh LILY PUBLISHER Sebuah imprint dari Penerbit ANDI 


Jl. Beo 


38-40, Telp. (0274) 561881 (Hunting), Fax. (0274) 588282 Yogyakarta 55281 


Percetakan: ANDI OFFSET 


Jl. Beo 


38-40, Telp. (0274) 561881 (Hunting), Fax. (0274) 588282 Yogyakarta 55281 


Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT) 


Kordi, M. Ghufran H 


Cara Gampang Membudidayakan Teripang / 


M. Ghufran H. Kordi K: — Ed.I. - Yogyakarta: ANDI, 

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

xii # 101 hlm.: 14 x 21 Cm. 

10 9 8 7 6 5 4 

ISBN: 978 -—- 979 — 29 — 1499-— 1 

IL. Judul 

1. Fish 

e-ISBN : 978-979-29-8496-5 DDC'21 : 597 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Untuk: 

Bunda, Sitti Untung 

Istri, Sarifah 

Nanda, Ryza Mauryz H. Kordi K & 

Izzah Mauryza H. Kordi K. 

Dinda, Annisa Ismail & alm. Thaslim Ismail 
Kanda, Radia H. Husen & Murni H. Ismail 
Tante, Rusni H. Kordi K & Fatma H. Kordi K 
Om, H. Husen Untung & H. Karim H. Samad 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


PRAKATA 


Tahun 1979 penulis masih duduk di bangku kelas 1 SDN Tabapoma, Bacan 
Timur, Maluku Utara. Setiap pagi dan sore hari penulis bersama teman- 
teman menyaksikan nelayan dari Buton, Sulawesi Tenggara, dan juga dari 
Madura, Jawa Timur, merebus teripang yang dipungut di sepanjang daerah 
pasang surut Bacan Timur. Hanya dalam waktu 2-3 minggu, ratusan karung 
teripang kering siap dikirim ke Ternate. 


Penduduk yang tinggal di sepanjang pantai Bacan Timur, termasuk di tempat 
tinggal penulis, yang berprofesi sebagai petani, melihat pekerjaan para 
nelayan dari Buton dan Madura sebagai pekerjaan yang "aneh". Sepuluh 
tahun kemudian, tepatnya tahun 1989, Bapak Ismail Adam, Kepala Desa 
Tomara, Bacan Timur, memelihara teripang sistem kurungan (pagar). Sejak 
tahun 2002 tidak sedikit penduduk mulai memelihara teripang maupun 
komoditas laut lainnya. 


Cerita di atas adalah sebuah gambaran betapa masyarakat Indonesia selalu 
tertinggal dalam berbagai hal, karena terbatasnya informasi. Karena itu, buku 
ini ditulis, selain untuk pegangan di bidang budi daya perikanan, juga sebagai 
upaya untuk menyediakan informasi teknologi tepat guna yang dapat 
langsung diterapkan oleh masyarakat. 


Karena teripang merupakan komoditas ekonomi bernilai jual ting-gi, budi 
dayanya harus terus dipacu. Selain untuk memenuhi per-mintaan yang terus 
meningkat, juga untuk mengimbangi eksploitasi di alam yang kini sudah 
mencapai titik yang memprihatinkan. Buku ini diharapkan mendorong upaya 
budi daya hewan tersebut. 


Dengan selesainya buku ini, penulis mengucapkan terima kasih dan hormat 
kepada orang-orang yang mendidik, mendorong dan selalu membahagiakan 
penulis, yaitu bunda Sitti Untung, istri Sarifah, nanda Ryza Mauryz H. Kordi 
K (Ris) dan Izzah Mauryza H. Kordi K (Icha), dinda Annisa Ismail, alm. 
Thaslim Ismail, Marwa Mustafa, Mastura Mustafa, dan Gafar Mutafa, kanda 
Radia H. Husen dan Murni H. Ismail, tante Fatma H. Kordi K. dan Rusni H. 
Kordi K, serta om Ahmad H. Yunus, Muhammad H. Yunus, H. Husen 
Untung, Hasim H. Mustari, H. Karim H. Samad, Bahri H. Samad, Halid H. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Mansyur, Idrus Kadir dan Umar H. Madi. Terima kasih juga disampaikan 
kepada Penerbit ANDI Yogyakarta yang bersedia menerbitkan buku ini. 


Akhirnya, penulis mengharapkan koreksi dan masukan dari para ilmuwan, 
teknisi budi daya perairan, penyuluh, mahasiswa per-ikanan, siswa SMK 
Kelautan dan Perikanan, dan petani pemelihara teripang, serta semua pihak 
yang berminat untuk pengembangan perikanan budi daya, khususnya 
teripang. 


Paccinongang, Gowa, Sul-Sel, 2010 


Penulis, 


M. GHUFRAN H. KORDI K. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DAFTAR ISI 


PRAKATA ....o.oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.. iv 
DAFTAR ISI ......oooocooooooocooooooooooooooooooooooooooooooooooo.. vi 
DAFTAR GAMBAR ....oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.. Xx 
DAFTAR TABEL.......ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo. xii 
BAB I PENDAHULUAN.......oooooooooooooooooooooo | 
A. TERIPANG SEBAGAI BAHAN PANGAN...... 2 
B. TERIPANG SEBAGAI OBAT neo. o.ooo.coocooo 
C. PROSPEK BUDI DAYA TERIPANG .......o..i.... LI 
BAB II '” MENGENAL TERIPANG ....ooooooooooooooooo 15 
A. TAKSONOMI, MORFOLOGI DAN 
JENIS TERIPANG..o.oo.oooccooocooocomoomomomow 15 
|-- Teripang PaSif woman 19 
2. Teripang LOtOng....o.ooooooooooooooooo 19 
3. Teripang Getah.......ooooooooocoooooooo 19 
4. Teripang Olok-oloOk....o.oo.ooooooooooooo 20 
5. Teripang Batu Keling..........ooooooooooo 20 
6. Teripang Dafah......o.oooocoooooooooooooo 20 
7. Teripang Patola......o.oooooooooooooooooooo 21 
8. Teripang NANAS ....oo.oooooooooooooooooooo 21 
9. Terpang GAMA m.ooooooooooocoocoooooo 21 
10. Teripang JEPUN....o.ooooooooooooooooooo 22 
II. Teripang KASUF ....ooooooooooooooooooooo 22 
B. 'HABITAT DAN PENYEBARAN ...o..o.ooocoo.. 22 
C. MAKANAN DAN KEBIASAAN MAKAN....... 26 
D. KEBIASAAN BERKEMBANG-BIAK .................. 27 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB III “PEMILIHAN LOKASI BUDI DAYA ............. 29 


A. SYARAT TEKNIS SISTEM KURUNGAN ........ 30 
|. Kedalaman Air w...oooooooooocooooo.moa 30 
2. Dasar Perairan .....oooooooooooooooo 32 
3. Lokasi Harus TerlinduUng ........o.ooooo 32 
4. Kualitas Alif ...oooooooooooooooo.ocoooooooo 33 
5. Ketersediaan Benih..........ooooooooo.oo.oo 33 
B. SYARAT TEKNIS UNTUK TAMBAK s.o..oo.oo.. 34 
|. Pasang SUKUt w.oooooooooooocoooo.oooooomaaa 34 
2. SuMber Ai w.ooooooooooro”Wo mmm 34 
3. Kondisi Tanah .......oooooooo.oooocs 34 
C. SYARAT TEKNIS UNTUK KERAMBA 
JARING APUNG ran renevn rere onnenenennnnnnnnannannnanaa 35 
|. KedalaMAN ....o.ooooooooooWoooaaa 36 
Di DAYS sieesm nemu 36 
3. Gelombang w.o.ooooo.ooco.o.oco. oma 36 
4. Dasar Perairan........ooooooooooooo.ooo 37 
5. Lalu-lintas LaUt.....ooooooocoooooo.oooo 37 
05 PEdALOT arseesena amen ena anaaa 37 
D. SYARAT SOSIAL EKONOMIS... o.co.oo.o 38 
|. Kepemilikan LOkaSi......o..ooooooooo. 38 
2. Tenaga Kerja ....ooooocooooooooooooooo.oooo.o 38 
32. TTAnSPOTtASIi «anal aaaamana 39 
4. Alat dan Bahan.......oooooooooooooo.oc 39 
5. Harga dan PasSaF.....o.oooooooooooooooooooooo 39 
6. KEAMANAN ...o.oooooo#(Wmnnennnnnnnnnnanannnnnnanaaaa 40 
Z- Dukun gais mmm een mn anna 40 
BAB IV PEMBUATAN WADAH BUDI DAYA......... 43 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


A. KURUNGAN ATAU HAMPANG...ooa.oooro.mo 43 


B:. “TAMBAK pai ttana sasa angan 45 
I- Pematang: inna 46 

2: “SalUTAN seni en memaknai 48 

3. PititU Alfan mna anne aenea kahani 48 

4) Petakksn is ewenaenneaamasmaman 49 

C. KERAMBA JARING APUNG ..e.ocooocom ocean 50 
Ie Ra Kit a25 mtma an alah SI 

2. 'PelaMpUNg&.c...oo.ooomocooiWocoeioa 52 

3. Jangkar dan Pemberat ..........ooooooooooo 53 

A5 KEraMbas.» im emak 54 
BAB V PENGADAAN BENIH TERIPANG.............. 57 
A.- BENIH ALAM...ooooWoooo.oooomusn 57 
|. Waktu Penangkapan Benih.......................... 58 

2. Daerah Penangkapan Benih ....................... 59 

3. Penanganan Benih ..........oooooooocoooooooo 59 

B. PEMBENIHAN...o.oooooocoococooooo 59 
|. Fasilitas Pembenihan...........o.ooooooooooo 60 

2. Pemilihan Induk dan Pemeliharaannya......... 61 

3. Teknik Pemijahan ...........ooocoooooo 64 

4. Penetasan TelUT....ooooooooooooooooomoooo 66 

5. Pemeliharaan Larva-Benih...........ooooo.oo.. 67 

C. PENGANGKUTAN BENIH TERIPANG .......... 7! 
BAB VI PEMBESARAN TERIPANG .......ooooooooooo 73 
A. PEMBESARAN DI KURUNGAN ee co.o.cooo... 73 
B. PEMBESARAN DI TAMBAK cnc. .ro.cooco 74 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


C. PEMBESARAN DI KERAMBA JARING 


ARUNGI. te 01m Kumat 76 

D. PENANGGULANGAN HAMA...o.o.oocco.rco.m 71 

BAB VII PENGOLAHAN PASCA PANEN ................ 79 
A. TERIPANG KERING..oo.ooooocooooo.oom 79 

B. 'GONAD KERING .ooo.ooooocoocoroon 83 

Ce. MUSUSI/KERING does mama anuh an 84 

D: "OTOT KERING... o.moomsbummaaa 85 

E.  KERUPUK TERIPANG ...oooooocoocooooo 85 


BAB VIII ANALISIS USAHA BUDI DAYA 


TERIPANG ......oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo. 87 
A. PEMBESARAN DI KURUNGAN... oooocomo.. 88 
B. PEMBESARAN DI TAMBAK..o.o..corcoroocoo 91 
C. PEMBESARAN DI KERAMBA JARING 
ARUNG om en onani 93 
DAFTAR PUSTAKA........oooooooooooooooooooooooooooooooooo.. 96 
TENTANG PENULIS..........oooooooooooooooooooooooooooooooooo. 100 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Gambar I.I 
Gambar 1.2 


Gambar 2.1. 
Gambar 2.2 
Gambar 2.3 


Gambar 3.I 


gambar 3.2 


Gambar 4.I 
Gambar 4.2 
Gambar 4.3 


Gambar 4.4 
Gambar 4.5 
Gambar 4.6 


Gambar 4.7 
Gambar 4.8 


Gambar 5.I 
Gambar 5.2 


Gambar 6.I 


DAFTAR GAMBAR 


Teripang, bahan pangan dan bahan baku obat...... 7 
Contoh produk dari ekstrak teripang.................... 9 
Teripang pasir, Holothuria Scabra .....o..ooooo 17 
Teripang gama, Stichopus variegatuS.......o.o. 18 
Padang lamun, habitat yang disukai teripang......... 26 
Daerah terbuka yang terhalang pulau dan 


gugusan karang sangat baik untuk lokasi................ 33 


Tambak yang dibangun di hutan mangrove, 


tidak cocok untuk budi daya teripang.................... 35 
Konstruksi kurungan dari jaring .........oo... 44 
Kemiringan PEMatang.....o.oooooooooo.ooooooo 47 


Kemiringan dasar saluran dari pintu utama ke 


petakan tambak..........oooooooooocooooo 48 
Konstruksi pintu Air ........oooooooooocoooomna 44 
Petak tambak memudahkan pengelolaan............... 50 


Keramba jaring apung dapat digunakan untuk 


budi daya teripang..........ooo.oooooooo 59 
Rakit dari bAMbU .......oooooooocoo.cooocoo 52 
Bentuk jangkar .......ooooooooooooo.oooo.ooooa 54 
Tata letak sebuah panti benih................ooooo... 63 
Daur hidup teripang, Holothuria scabra.................. 70 
Cara pemberian pakan............oooooooooooo 73 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Gambar 6.2 Di tambak, teripang tumbuh lebih cepat............... 716 


Gambar 6.3 Beberapa jenis hama teripang...............oooo.... 71 
Gambar 7.1 Beberapa alat pengasap teripang ......................... 71 
Gambar 7.2 Pengeringan teripang .........oo.oooooooooooo 72 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Tabel I.I 
Tabel 1.2 


Tabel 1.3 


Tabel 2.1 


Tabel 2.2 
Tabel 2.3 
Tabel 2.4 


Tabel 3.1 


Tabel 4.I 


Tabel 5.I 
Tabel 5.2 


Tabel 6.I 


Tabel 7.1 


DAFTAR TABEL 


Komposisi kandungan gizi teripang...................... 
Perbandingan asam amino pada beberapa spesies 
KETIPANG deni anne rnndnna ml aa nanang 
Kandungan mineral pada beberapa spesies 


KEK IPANG sansisen ie enknnben eni entin enakan nda 
Jumlah spesies kelas Echinodermata di dunia, 


Indo Malaya, dan Indonesia...........oooooooooooo 
Beberapa spesies teripang yang bernilai ekonomi .. 
Nama lokal beberapa spesies teripang....................... 


Nama-nama teripang menurut negara di dunia....... 
Potensi pengembangan marikultur di Indonesia...... 
Daya tahan beberapa bahan pelampung.................... 


Perkembangan embrio dan larva teripang................ 
Jenis pakan larva dan benih teripang serta 


jadwal pemberiannya.....ooooooooooooooooococoooo 
Kebutuhan kapur (C,CO:) untuk berbagai 
keasaman dan tekstur tanah yang berbeda............... 


Nilai gizi kerupuk teripang......ooooooooooooooo. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB I 


PENDAHULUAN 


Teripang, disebut juga ketimun laut, sea cucumber, karena bentuk-nya 
menyerupai ketimun. Sebagai produk perikanan, teripang tidak hanya 
dikonsumsi di Indonesia. Beberapa negara Eropa, Jepang, Hongkong, dan 
Amerika Serikat (AS) menyukainya. Saat ini perdagangan teripang dunia 
mengalami kemajuan yang cukup pesat. Prospek ekspor binatang lunak ini 
terutama ke kawasan Asean dan Asia Timur. Negara pengimpor utama 
teripang Indonesia adalah Hongkong, Malaysia, Singapura dan Taiwan. Korea 
Selatan impornya tidak tetap, sedangkan AS baru memulainya pada tahun 
1989. Perlu dikemukakan, Hongkong dan Singapura, di samping mengimpor 
teripang, kedua negara tersebut juga ekspansif melaku-kan reekspor hasil 
olahan teripang impor mereka. Pasar ekspor teripang Hongkong adalah 
Cina, Taiwan, AS, dan Singapura. Sedangkan pasar ekspor teripang Singapura 
adalah Hongkong, Korea Selatan, Malaysia, Brunei, Taiwan, Thailand, 
Myanmar dan AS. 


Dalam perdagangan internasional yang mana setiap komoditas ditandai 
dengan penomoran, teripang disatukan dengan moluska lainnya, dengan 
Harmonism System (HS) 030799900. Hal ini sudah dimulai sejak tahun 1990. 
Teripang diekspor dalam kondisi kering dan cukup matang. 


Teripang adalah komoditas penting karena hewan ini dikonsumsi oleh 
berbagai kelas sosial masyarakat dunia. Teripang telah dikenal dan 
dimanfaatkan sejak lama oleh bangsa Cina. Sejak Dinasti Ming, teripang telah 
dijadikan hidangan istimewa pada perayaan, pesta, dan hari-hari besar. 
Bahkan teripang disebut-sebut mempunyai khasiat untuk pengobatan 
berbagai penyakit. Di negara tersebut dilaporkan bahwa secara medis tubuh 
dan kulit teripang jenis Stichopus japonicus berkhasiat menyembuhkan 
penyakit ginjal, paru-paru basah, anemia, anti-inflamasi, dan mencegah 
anteriosklerosis serta penuaan jaringan tubuh. Di samping itu, ekstrak murni 
mempunyai kecenderungan menghasilkan holotoksin yang efeknya sama 
dengan antimicyn dengan kadar 6,25-25 mikrogram/mililiter. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Di Indonesia, teripang juga telah dimanfaatkan cukup lama, terutama oleh 
masyarakat di sekitar pantai dan pulau-pulau, sebagai bahan makanan. Untuk 
konsumsi pasaran internasional, biasanya teripang diperdagangkan dalam 
bentuk daging dan kulit kering. 


A. TERIPANG SEBAGAI BAHAN PANGAN 


Teripang merupakan salah satu bahan makanan dari laut yang banyak 
peminatnya. Teripang dapat diolah menjadi makanan dan diperdagangkan 
dalam berbagai bentuk. Produk teripang berupa teripang kering (beche-de- 
mer), teripang beku, usus asin, gonad kering, dan daging teripang kaleng. 
Teripang juga dapat dikonsumsi langsung dalam keadaan mentah, dimasak, 
atau diasamkan dalam sari buah dan langsung dikonsumsi. 


Sebagai bahan pangan, teripang mempunyai nilai gizi yang tinggi dan rasanya 
sangat lezat. Teripang kering berkadar protein tinggi, yaitu 82 4, dengan 
kandungan asam amino yang lengkap (Tabel I.I). Lemak yang dikandung 
teripang adalah asam lemak tidak jenuh jenis w-3 (omega 3) yang penting 
untuk kesehatan jantung. Meski begitu, nilai kalori teripang ada di bawah nilai 
kalori ikan dan cumi-cumi. 


Asam lemak tidak jenuh jenis W-3, terutama DHA (Deco-sahexaenoic Acid) 
dan EPA (Eicosapentanoic Acid) merupakan asam lemak rantai panjang yang 
banyak ditemukan pada biota laut, termasuk teripang. DHA dan EPA 
berfungsi untuk kecerdasan karena bermanfaat untuk pertumbuhan otak dan 
berhubungan dengan pertumbuhan simpul-simpul saraf, serta melancarkan 
sirkulasi darah. Sebagaimana diketahui, sekitar 60 4 otak manusia terdiri 
dari lemak, terutama asam lemak seperti DHA. Pada masa pertumbuhan, 
DHA dan EPA diperlukan dalam jumlah besar untuk perkembangan sel-sel 
otak. Asam lemak W-3 diperlukan sebagai unsur penyusun dinding sel 
neuron. Selain itu, DHA juga di-perlukan untuk perkembangan indra 
penglihatan. DHA diperlukan sebagai unsur pembentuk cawan untuk wadah 
rhodopsin, senyawa vital penginderaan dan pengiriman balik sinyal yang 
diterima mata ke otak. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Tabel I.I Komposisi kandungan gizi teripang 


Komposisi Persentase (Yo) 
Air 8,90 
Protein 82,00 
Lemak 1,70 

Abu 8,60 
Karbohidrat 4,80 
Kalsium 308,00 mg Y4 
Fosfor 23,00 mg Y4 
Zat besi 41,70 mg Yo 
Natrium 710,00 mg Y4 
Kalium 91,00 mg Y9 
Vitamin A 455,00 mg Y9 
Vitamin B 0,04 mg Y4 
Thiamin 0,07 mg Yo 
Riboflavin 0,40 mg Y4 
Niasin 

Total kalori 385,00 Cal/100 gram 


Sumber. Anonim, 1992 


Tabel 1.2 Perbandingan asam amino pada beberapa spesies teripang 


Jenis | Holothuria| Holothuria| Holothuria| Holothuria | Holothuria 
Asam scabra nobilis | impatiens | molpadioides|  ananas 
Amino 
Asam Amino Non-esensial 

Aspartat 3,69 6,59 5,20 b,26 5,78 
Serin 1,31 21 2,53 2,008 2,07 
Glutamat 6,43 11,13 9,82 8,994 7,86 
Prolin 3,08 3,32 4,57 1,03 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Jenis | Holothuria| Holothuria| Holothuria| Holothuria | Holothuria 


Asam scabra nobilis | impatiens | molpadioides| ananas 
Amino 
Glisin 8,09 17,08 10,02 14,42 10,03 
Alanin 410 8,41 5,54 5717 5,20 
Sistein 0,46 - 0,49 
Tirosin 0,99 1,65 1,55 0,65 141 
Arginin 340 6,60 495 377 4,46 
Asam Amino Esensial 
Lisin 0,64 1,02 1,59 1,28 0,92 
Histidin 017 0,37 0,45 0,728 0,40 
Valin 1,59 2,64 2,23 1,94 2,43 
Metionin 0,89 1,03 1,40 0,61 0,86 
Isoleusin 0,76 1,39 145 0,96 1,64 
Leusin 1,49 2,64 2,64 1,68 2,59 
Treonin 1,68 3,44 2,68 2,438 2,58 
Fenilalanin 115 1,45 1,78 0,847 1,67 


Sumber. Wang, 1991 dalam Chen, 2003. 


Teripang juga mengandung MPS (Mucopolysacarida) antara 10-16 “&X. 
Mukopolisakarida atau glikosaminoglikan berperan dalam pemben-tukan 
kekenyalan pada tubuh teripang. Pada tubuh manusia, mukopolisakarida 
merupakan bahan pembentuk tulang rawan dan berperan penting dalam 
mencegah terjadinya gangguan persendian. Mukopolisakarida juga memiliki 
efek khusus terhadap pertumbuh-an, pemulihan (recovery) dari sakit, anti- 
inflamasi, serta pencegahan atau penundaan penuaan jaringan. Penelitian 
terkini menyebutkan bahwa mukopolisakarida dari teripang juga dapat 
digunakan untuk menurunkan risiko terkena atherosklerosis dan 
hiperlipopro-teinemia (Sendih dan Gunawan, 2006). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Tabel 1.3 Kandungan mineral pada beberapa spesies teripang 


Mineral Holothuria Holothuria Holothuria 
scabra nobilis ananas 

Barium (Ba) 2,0 64 2 

Kobal (Co) 0,4 - 0,4 
Krom (Cr) 10,1 13,9 10,1 
Tembaga (Cu) (| 1,3 6, 
Litium (Li) 2,0 1,2 2 

Mangan (Mn) 19,1 2,b 41 
Nikel (Ni) 29 25 5 

Silikon (Si) 110 12,9 46,6 
Stronsium (Sr) 616 181 162 
Vanadium (V) - 0,51 1,01 
Seng (Ze) 28,6 11 10,9 


Sumber: Wang, 1991 dalam Chen, 2003. 


Teripang juga mengandung mineral yang cukup lengkap, di antaranya 
kalsium, natrium, fosfor, kromium, mangan, zat besi, kobal, seng, dan 
vanadium (Tabel 1.3). Teripang juga mengandung kondroitin sulfat, senyawa 
aktif saponin glikosida, enzim SOD (Super Oxide Dismutase), dan CGF (Cell 
Growth Factor). 


Sebagai bahan pangan yang lezat dengan kandungan gizi tinggi, teri-pang 
merupakan makanan mewah yang mahal harganya. Konsumsi teripang di 
Indonesia, terutama penduduk pesisir dan pulau-pulau sudah sejak lama. 
Teripang dipungut di sepanjang daerah pasang surut untuk kemudian 
dimasak atau dikeringkan dan dikonsumsi sebagai lauk. Penduduk Bajo yang 
hidup di pantai dan di atas air, serta nelayan Bugis-Makassar mengonsumsi 
teripang mentah. Teripang disayat di bagian perut untuk membuang isi 
perutnya, diberi jeruk nipis dan garam untuk kemudian langsung dimakan. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Di Cina, konsumsi teripang sudah dilakukan sejak Dinasti Ming. Bagi etnis 
Cina, terutama suku Kanton dan Hokian, ritual pe-nyambutan Sincia atau 
Malam Tahun Baru terasa tak lengkap bila tanpa hoisom alias teripang. 
Teripang bersama kerang dan abalone merupakan san che hai wei atau tiga 
hidangan laut. Teripang dihidangkan dalam ritual tersebut sebagai simbol 
rezeki berlimpah. Dalam bahasa Mandarin, teripang disebut yu (dibaca: yi) 
yang berarti sisa. Diharapkan pada tahun mendatang rezeki akan terus 
bersisa atau tidak habis-habis. Oleh karena itu, tidak hanya di Cina, di 
Indonesia pun teripang menjadi hidangan penting bagi etnis Cina. Sebuah 
restoran di Kelapagading, Jakarta Utara, pada setiap pergantian malam tahun 
baru Cina selalu disesaki pengunjung yang mencapai 8.000 orang. Mereka 
semua memesan teripang. 


B. TERIPANG SEBAGAI OBAT 


Selain sebagai bahan pangan, teripang juga digunakan sebagai obat. 
Penggunaan teripang sebagai obat telah lama dikenal oleh masya-rakat yang 
tinggal di daerah pantai dan pulau-pulau. Di Cina, teri-pang sebagai obat 
tradisional sudah digunakan sejak Dinasti Ming. Di sana teripang populer 
dengan sebutan hoisom atau haishen yang diterjemahkan sebagai “ginseng 
dari laut”. Penyebabnya adalah karena teripang bergizi tinggi dan bermanfaat 
untuk kesehatan. 


Penggunaan teripang sebagai obat tradisional disebutkan dalam beberapa 
buku pengobatan tradisional Cina kuno. Salah satunya Bencao Congxin (New 
Compilation of Materia Medica) oleh Wu Yiluo tahun 1757. Dalam buku itu 
dikatakan bahwa teripang digunakan sebagai tonik dan obat untuk 
memelihara kesehatan darah, meng-atasi gangguan ginjal, sistem reproduksi, 
dan sistem pencernaan (Sendih dan Gunawan, 2006). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


bahan pangan dan bahan baku obat (www.richard-seamend.com) 


alaysia, masyarakat mengolah gamat (sebutan teripang 
di air gamat dan minyak gamat. Air gamat digunakan untuk 
a dan radang, luka lambung, dan meningkatkan vitalitas tubuh. 
gamat juga diberikan kepada ibu-ibu yang habis melahirkan untuk 
empercepat proses pe-nyembuhan. 


Di Indonesia, penduduk pesisir dan pulau-pulau mengetahui khasiat teripang 
sejak lama. Teripang tidak hanya dikonsumsi langsung, baik mentah, dimasak, 
atau pun dalam bentuk olahan, terutama dikeringkan, tetapi juga digunakan 
sebagai obat. Perempuan suku Bajo mengonsumsi teripang setelah 
melahirkan untuk memper-cepat proses kesembuhan. Di sini pengolahan 
teripang untuk peng-obatan sangat sederhana. Teripang dibersihkan, isi 
perut dikeluar-kan, dicuci hingga bersih, dan dimasak dengan bumbu dapur 
seadanya, misalnya garam, jeruk, dan bawang. Air rebusan diminum dan 
teripangnya dimakan. 


Warga Wanci dan Binongko di Sulawesi Tenggara juga meng-gunakan 
teripang untuk pengobatan luka dalam, misalnya patah tulang atau sakit 
dalam yang disebabkan oleh jatuh atau kerja berat. Air rebusan teripang 
diminum selama beberapa hari sampai rasa sakit dan nyeri tidak dirasakan 
lagi. Dengan mengonsumsi teripang, kerang, dan ikan hiu, penduduk Wanci 
dan Binongko percaya akan mempunyai napas yang panjang. Kenyataannya, 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


nelayan Wanci, Binongko, dan penduduk Bajo dapat menyelam hingga 
kedalaman 15 m tanpa bantuan alat apapun. 


Saat ini untuk mendapatkan manfaat teripang tidaklah sulit. Ada sangat 
banyak produk ekstrak teripang dalam bentuk kapsul dan cairan di apotik 
dan toko-toko obat. Meski begitu, teripang lebih baik dikonsumsi dalam 
keadaan segar. 


Kekek 


Penelitian farmakologi dan kedokteran modern juga membuktikan bahwa 
teripang adalah obat yang berkhasiat. Penelitian Hassan Yaacob dari 
Universitas Malaya, yang menggunakan kelinci sebagai hewan uji coba, 
menemukan keampuhan teripang sebagai penyem-buh luka. Hassan Yaacob 
menggunakan tiga kelompok kelinci, masing-masing terdiri atas 5 ekor. 
Masing-masing kelinci disayat hingga menimbulkan luka sepanjang 10 cm. 
Luka sayat pada kelom-pok pertama diolesi air rebusan teripang, kelompok 
kedua diberi yodium, dan kelompok ketiga, tanpa perlakuan. Air rebusan 
teripang dan yodium diberikan 3 kali sehari. Dua hari berselang, luka 
kelompok pertama mengering, luka pada kelompok kedua tetap basah, 
sementara luka pada kelinci kelompok ketiga terinfeksi (Trubus, Juli 2006). 


Penelitian Hassan Yaacob ini membuktikan bahwa teripang me-rupakan 
penyembuh luka yang sangat baik. Teripang mengandung CGF (Cell Growth 
Factor) yang dapat menstimulus regenerasi sel sehingga mempercepat 
penyembuhan luka. Baik luka luar, seperti luka akibat cedera, sayatan benda 
tajam, maupun luka gangren akibat diabetes. Pada penderita gangren akibat 
diabetes, teripang dapat membantu mengeringkan luka, mempercepat 
penutupan luka, serta menghilangkan bau (Sendih dan Gunawan, 2006). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


produk dari ekstrak teripang (http://il.lelong.com.my) 


nelitian Ridzwan Hashim menemukan bukti bahwa teripang 
olothuria atra, H. scabra dan Bohadshia argus memiliki efek 
antibakteri. Dalam penelitian ini Ridzwan Hashim menggunakan bakteri 
Streptococcus faecalis penyebab pembengkakan lapisan dalam jantung, S. 
viridans perusak katup jantung, S. pneumoniae penyebab radang paru-paru 
dan sinusitis akut, Staphylococcus aureus penyebab meningitis, dan Proteus 
mirabilis penginfeksi luka. Total ada 7 bakteri yang diuji pada penelitian ini. 
Hasilnya, bakteri terhambat pertumbuhannya setelah si penderita diberi 
ekstrak teripang (Trubus, Juli 2006). 


Pemerintah Malaysia melalui Universitas Kebangsaan Malaysia dan 
Universitas Putra Malaysia membiayai penelitian untuk mengung-kap khasiat 
teripang sebagai bahan obat. Dalam II tahun penelitian terungkap Il asam 
amino ada pada teripang, yaitu miristat, pal-mitat, palmitoleat, stearat, oleat, 
linoleat, arakhsidat, eicosapen-taenat, behenat, erusat, dan decosahexaenat. 
Asam lemak inilah yang diduga mempercepat penyembuhan luka. 


Di dalam tubuh teripang terdapat berbagai komponen gizi yang berfungsi 
sebagai penyembuh penyakit. Kandungan EPA dan DHA pada teripang yang 
cukup tinggi, masing-masing 25,69 94 dan 3,69 X, menyebabkan teripang 
mampu dengan cepat memperbaiki jaringan yang rusak dan menghalangi 
pembentukan prostaglandin penyebab radang tinggi. Sedangkan DHA adalah 
asam lemak utama pada sperma, otak, dan retina mata. Asupan DHA tinggi 
dapat menurunkan trigliserida darah penyebab penyakit jantung. Kekurangan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DHA menyebabkan penurunan serotin otak pemicu penyakit alzeheimer dan 
depresi. 


EPA dan DHA juga membantu mengurangi kekentalan darah, me- 
ngembangkan pembuluh darah, dan mencegah terjadinya atheros-klerosis 
sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Kandungan kalium dalam 
teripang dapat menjaga dinding arteri tetap elastis dan berfungsi normal 
sehingga pembuluh darah tidak mudah rusak akibat tekanan darah. 


Li Z, Wang H. dan Zhang G. dari Shanghai Institute of Hematology, Shanghai 
Second Medical University, China, mengungkapkan bahwa teripang merupakan 
anti penggumpalan dan pembekuan darah. Hal itu lantaran adanya senyawa 
glikosaminoglikan. Pada konsentrasi 5 mikrogram/ml, glukosaminoglikan 
mampu menyembuhkan stroke iskemik otak dan penyakit jantung iskemik, 
yaitu dengan meng-hambat aktivitas pembekuan darah melalui penghambatan 
mono-mor fibrin dan meningkatkan aktivitas plasmin. Plasmin, enzim ini 
mengurai protein plasma darah sehingga menurunkan kekentalan darah. Saat 
terjadi pelukaan, darah akan dapat dengan cepat membeku (Trubus, Juli 
2006). 


Teripang juga memperkokoh tulang dan sendi. Menurut Ridzwan Hashim, 
teripang mengandung 86 4 protein yang mudah diuraikan oleh enzim pepsin. 
Dari sejumlah itu, sekitar 80 4 berupa kolagen. Kolagen berfungsi sebagai 
pengikat jaringan dalam pertumbuhan tulang dan sendi. Dalam pertumbuhan 
tulang, suplemen kalsium saja tidaklah cukup lantaran tulang terdiri dari 
kalsium fosfat dan kolagen sebagai pengisi. Tanpa kolagen, tulang menjadi 
rapuh dan mudah pecah. Sebaliknya, bila tanpa kalsium, tulang akan kenyal 
seperti karet. Karena itu, kolagen merawat tulang dan sendi, dan bersama 
keratin bertanggung jawab terhadap kekenyalan kulit. 


Kandungan kondroitin sulfat pada teripang mampu mengurangi rasa sakit 
akibat radang sendi. Kondroitin sulfat pada teripang, yang disebut sea 
chondroitin, mencegah pengeroposan sendi pe-nyebab radang. Senyawa ini 
memperbaiki dan membangun kembali tulang rawan, membentuk sendi yang 
terkikis akibat kecelakaan, benturan, dan kelebihan bobot badan, tanpa 
menyebabkan efek samping. 


Produk kondroitin yang tersedia di pasaran biasanya berasal dari tulang 
rawan dan sirip ikan hiu. Sejak dekade 1990-an teripang mulai digunakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


sebagai sumber kondroitin sulfat. Pemerintah Australia dan Selandia Baru 
mengizinkan penggunaan teripang untuk pengobatan penderita radang sendi. 


Selain itu, kondoitin digunakan untuk menghambat perkembangan virus. 
Jepang telah mematenkan penggunaan kondroitin sulfat dalam teripang untuk 
terapi HIV. Terkait dengan pengobatan penyakit HIV/AIDS, Elizabeth E. 
Gana dan Florina E. Merca dari Universitas Los Banos, Filipina, yang meneliti 
teripang coklat genus Holothuria, mengungkap kandungan lektin, protein 
tanpa keke-balan ini berinteraksi dengan gula, tetapi tidak menyatu menjadi 
produk baru. Senyawa itu mirip jakalin, lektin tumbuhan peng-hambat 
perkembang-biakan sel HIV. 


Teripang juga mengandung saponin glikosida dan SOD (Super Oxide 
Dismutase). Saponin glikosida mempunyai struktur yang mirip dengan 
senyawa aktif dalam ginseng, ganoderma, dan tumbuhan herbal terkenal 
lainnya. Senyawa ini diketahui berfungsi sebagai antikanker, antiinflamasi. 
Sedangkan SOD adalah senyawa yang bersifat antioksidan yang diharapkan 
menjadi alternatif sumber antioksidan alami bagi manusia di masa 
mendatang. 


Protein teripang sangat baik bagi sistem pencernaan, memperkuat daya 
imun, dan menghasilkan hormon, serta enzim dalam proses metabolisme. 
Menurut Sitti Aisyah, seorang herbalis, kandungan protein yang tinggi pada 
teripang dapat dimanfaatkan untuk meregenerasi sel pankreas sehingga 
produksi sel insulin meningkat. Kondisi tersebut sangat diharapkan para 
penderita diabetes (Riyanto, 2009). 


Kandungan nutrisi teripang umumnya tinggi. Namun kandungan nutrisi 
tersebut juga sangat erat kaitannya dengan kedalaman perairan di mana 
teripang hidup. Semakin dalam lokasi hidup teripang, semakin baik 
kandungan nutrisinya. Pada kedalaman 2 20 m, lemak teripang semakin 
sedikit sementara kandungan asam lemak tak jenuh semakin tinggi. Hal itu 
terlebih karena di ke-dalamanan, teripang kurang terkena polusi. 


C. PROSPEK BUDI DAYA TERIPANG 


Sebagai komoditas bernilai ekonomi tinggi dan bahan pangan yang 
mengandung nilai gizi cukup lengkap, upaya peningkatan produksi teripang 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


terus dilakukan, baik untuk kebutuhan konsumsi, bahan baku produksi obat, 
kosmetik, dan lain-lain. 


Pemanfaatan teripang saat ini antara lain berupa: (|) Produk makanan 
olahan, seperti teripang beku, teripang kering, usus asin, gonad kering, dan 
teripang kaleng, (2) Produk food supplement atau makanan kesehatan, (3) 
Produk kosmetik, seperti pembersih muka, pelembap, lipstick, body lotion, 
dan sampo, dan (4) balsem, pasta gigi, minyak urut, sabun, dan lain-lain. 


Teripang merupakan salah satu komoditas yang memiliki prospek cerah. Di 
Malaysia, riset teripang sangat maju sehingga teripang tidak hanya 
dikonsumsi langsung, tetapi juga diolah menjadi ber-bagai produk bernilai 
tinggi. Saat ini di sana ada puluhan per-usahaan yang memproduksi ekstrak 
teripang yang diekspor ke berbagai negara tetangga, termasuk ke Indonesia. 


Spesies teripang yang diolah menjadi ekstrak antara lain Holothuria scabra, H. 
edulis, dan Stichopus variegatus, yang merupakan spesies umum di perairan 
Indonesia. Di seluruh perairan Indonesia di-perkirakan ada sekitar 257 
spesies teripang dari sekitar 1.200 spesies teripang di dunia. Meski begitu 
belum satupun industri pengolahan teripang ada di Indonesia. Hal itulah yang 
menyebab-kan Indonesia menjadi pasar potensial bagi Malaysia. 


Di samping itu, produksi teripang di Indonesia masih tergantung pada 
eksploitasi alam sehingga mengancam kelestarian teripang bilamana 
penangkapan intensif dilakukan. Selain itu, produksi yang bergantung pada 
hasil penangkapan dari alam adalah tidak kontinu, sangat tergantung musim, 
dan ukurannya pun tidak seragam. Oleh karena itu, langkah paling bijaksana 
adalah melakukan usaha budi daya. 


Teknologi budi daya teripang cukup sederhana, terutama pada sistem 
kurungan (pagar/pen) di pantai, dan tidak membutuhkan modal yang besar 
sehingga dapat dilakukan oleh nelayan dan petani ikan. Teripang juga dapat 
dibudidayakan di tambak. Hasil uji coba Balai Besar Pengembangan Budidaya 
Laut (BBPBL) Lampung, pemeliharaan teripang di tambak menunjukkan 
pertumbuhan yang lebih baik. Hal ini terlabih karena situasi dan 
pemeliharaannya berbeda. Jika di perairan pantai teripang lebih sering 
terkena gelombang dan makanan yang diberikan banyak yang terbawa arus, 
pada pemeliharaan di tambak keadaan teripang lebih aman, apalagi juga 
dibantu dengan pemberian pupuk organik sebagai pakan. Akibatnya, umur 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


